ASH SHAFFAT 
(Yang Bershaf-Shaf) 
Surah ke-37 
182 Ayat. Makkiyyah 


Dengan nama Alloh Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. 


1. Demi (rombongan malaikat) yang berbaris 
dengan barisan teratur, 

2. dan demi (rombongan malaikat) yang 
melarang dengan sebenar-benar larangan, 

3. dan demi (rombongan malaikat) yang 
membacakan peringatan, 

4. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa. 

5. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di 
antara keduanya dan Tuhan tempat-tempat terbit 
matahari. 

6. Sungguh Kami telah hiasi langit dunia dengan 
hiasan bintang-bintang, 

7. dan (Kami adakan) penjagaan dari setiap 
syaitan yang durhaka, 

8. syaitan-syaitan itu tidak dapat mendengarkan 
(pembicaraan) para malaikat dan mereka 
dilempari dari segala penjuru, 

9. untuk mengusir mereka dan bagi 
siksaan yang kekal, 

10. akan tetapi barang siapa (di antara mereka) 
yang mencuri-curi (pembicaraan); maka ia dikejar 
oleh nyala api yang cemerlang (atau meteor). 

11. Maka tanyakanlah kepada mereka (orang 
musyrik Mekah): "Apakah mereka yang lebih 
kukuh kejadiannya ataukah apa yang telah Kami 
ciptakan itu?" Sesungguhnya Kami telah 
menciptakan mereka dari tanah liat. 
12. Bahkan kamu menjadi heran 


mereka 


(terhadap 


keingkaran mereka) dan mereka menghina kamu. 
13. Dan apabila mereka diberi peringatan (dengan 
Al Qurān) mereka tidak ingat. 


14. Dan apabila mereka melihat tanda-tanda 
(kebesaran Alloh), mereka memperolok-olokan. 
15. Dan mereka berkata "Ini tiada lain hanyalah 
sihir yang nyata. 

16. Apakah apabila kami telah mati dan telah 
menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, 
apakah benar-benar kami akan dibangkitkan 
(kembali)? 


YAA) 2 
Suratush Shaffat 


A 


Bismil lahir rahmanir rahim 


D © Ú fp 


barisan 
teratur 


\ = 
kaa e y 
gaa 23 
Demi yang 
berbaris 


Xz r 


peringatan/ Maka yang 
3 pelajaran membacakan 2 
Wash-shāffāti shaffā (1) 


Zr Qa G a 


dan diantara dan apa dan langit Tuhan benar-benar 
Tuhan keduanya yang bumi 4 satu /esa 
Inna ilāhakum lawahid (4) Rabbus samāwāti wal-ardhi wamā bainahumā warabbul 


Én O SK 


O 5 
r PO 
sebenar-benar Maka yang 

larangan melarang 1 


Fazzajirati zajrā (2) Fattaliyati dzikra (3) 
AN Sg A DN z 
SoNg $! ol 


Tuhan Sung- 
kalian guh 


P 12A kA <77 7 AN i, =? 
wa CM Aw E. Éi APEA] 


Dan pen- bintang- dengan dunia langit Kami te- Sungguh tempat-tempat 
jagaan 6 bintang hiasan lah hiasi Kami 5 terbit matahari 
masyariq (5) Inna zayyannas sama-ad dunya bizinatinil kawakib (6) Wahifzham 


2 S RE A z lA Id < S7 “A sW 

OPIA dX adi o N HÉ gbà : 
PSA ya | Öga De P 

dan mereka para malaikat kepa- mereka men- tidak dur- setan setiap dari 
dilempari da dengarkan dapat 7 haka 


Lā yassamma`ūna ilal mala-il-a`lā wayuqdzafūna 


w 2 A 
SEN Ka 


dan bagi untuk meng- pen- se- dari 
mereka usir mereka 8 juru gala 
Illa man khathifal 


min kulli syaithānim mārid (7) 


122 A 


w 


a 1 
wE 27 A P Br 2 
AIN : $ LA D 
menyambar/ siapa Ke- tetap/ sik- 
mencuri yang cuali 9 kekal saan 
min kulli jānib (8) Duħūrā walahum 'adzabuw washib (9) 


As g > 2 
PEDA a sAr s 22a AN Ga A s- r 
-1^ - | KERA G) RAES 4 a als SAS | 
ciptaan/ sangat /le- apakah Maka tanyakanlah cemerlang nyala maka mengiku- sam- 
kejadian bih (kukuh) mereka kepada mereka 10 api tinya /ia dikejar baran 
khathfata fa-atba'ahu syihabun tsaqib (10) Fastaftihim ahum asyaddu khalqan 
P La Fa Ng > SANI? ÉI ea ag Ka 
: onp SA 
TI SU R b 1 a 


kamu men- Bahkan/ (tanah) tanah dari Kami mencip- sungguh telah Kami siapa atau- 
jadi heran tetapi 11 liat takan mereka Kami ciptakan yang kah 
am man khalaqnā inna khalaqnahum min thinil lāzib (11) Bal 'ajibta 
ETP NN UPI 
A A Ig, lla ) DIP lps bls ) O9 Prud g 
mereka mem- tanda- mereka Dana- mereka ingat/ tidak mereka di- Dan a- dan mereka 
perolok-olok tanda melihat pabila 13 memperhatikan peringatkan pabila 12 mengejek 


wayaskharūn (12) Wa-idza dzukkirū lā yadzkurūn (13) Wa-idza ra-au āyatay yastaskhirūn 


PEA zA > AN TÂA To mr A AN 
wC E CuO ha “aa AE A 
Ucs bis AJ) ka Isl ( ) a JP NI lia ol J6; ( ) 
dan tulang- debu/ dankami kamite- Apakah nyata sihir ke- ini tidak Dan mere- 


belulang tanah adalah /jadi lah mati jika 15 cuali lain ka berkata 14 
(14) Waqālū in hadza illa sihrum mubin (15) A-idzā mitna wakunnā turabaw wa'izhaman 


Soas, P EA 24 AN Be Asz? Ag C) 
opas ei ~ F ol ESG 
Kata- yang ter- 


kanlah 17 dahulu 
Awa-aba-unal awwalūn (17) 


terhina dan ya benar-2 aki 


kalian 
a-innā lamab'utsun (16) 


Atau bapak- 
bapak kami 16 


Qul na`am wa-antum dākhirūn 


OPAN Ay or 7 f bsos > Az GN) 
- . eje ) 
H ha K 6s í O SPES Ê s : 3e S-a] A Lil ( 
ini aduhai ce- Dan mere- mereka me- maka satu/ hentakan/ ia Maka sung- 
laka kami ka berkata 19 melihat reka tiba-2 sekali teriakan guh hanyalah 18 
(18) Fa-innamā hiya zajratuw wahidatun fa-idzāhum yanzhurūn (19) Waqālū yāwailanā hādzā 
A È Aa 2AA , F pn jas {ZÀ PON š 
. . n . 2 P 
C AK Ay IL Jaa | (r-) SA 

w O S J Be AD Na gA pa 

kalian men- dengan- adalah yang pemisah/ hari Ini pemba- hari 

21 dustakan nya kalian keputusan 20 lasan 
yaumud din (20) Hādzā yaumul fashlil ladzi kuntum bihi tukadz-dzibūn (21) 

>25 > GY Yia aar E YA zárj č e | sA s & 
On A CY aa ly s9 raf g gi i 
selain Dari mereka adalah danapa dan teman mereka orang-2 Kumpul- 

22 sembah mereka (dahulu) yang sejawat mereka zalim yang kanlah 
Uhsyurul ladzina zhalamū wa-azwājahum wamā kānū ya`budūn (22) Min dūnil 
AN 2 y 
Ash za AA. (rx) ? r P y A,A? w 
2a? ) d 
ON Sa Ka) KAI IJ D | We | ia ab al 
mereka akan sungguh hentikanlah Jahim/ jalan kepa- maka tun- Alloh 

24 ditanya mereka mereka 23 neraka da jukkan mereka 
lāhi fahdūhum ilā shirāthil jahim (23) Waqifūhum innahum mas-ūlūn (24) 

A Aor E GY) L> >Z >A Kal [2477 GN im C 
an Ki wW RAW z É G snol K 
sebagian Dan meng- mereka menye- pada me- Bahkan/ kalian tolong- ti- bagi Tidak 
mereka hadap 26 rahkan diri hariitu reka tetapi a5 menolong dak kalian ada 
Mā lakum lā tanā-sharūn (25) Bal humul yauma mustaslimūn (26) Wa-aqbala ba`dhuhum 
A 2 -r = É A eae DI yo 
Ca) AN : < | j; ; 

kanan dari kalian datang adalah sungguh Mereka mereka ber- sebagian atas 
28 kepada kami kalian kalian berkata 27 tanya-tanya yang lain 


“ala ba`dhiy yatasã-alūn (27) Qālū innakum kuntum ta“tūnanā `anil yamin (28) 


an T E Er, zA 
a 5 Ola 
Wa dari atas bagi adalah Dan orang-orang kalian tidak 
saan kalian kami dia tidak 29 yang beriman adalah ada 


Qālū bal lam takūnū mu“minīn (29) Wama kana lana 'alaikum min sulthān 


de 
AN roA Z a Aor P gra z 
CY óy s L CE O G b 
Sa É D J Li C% 
sungguh akan sungguh Tuhan perkataan/ atas Maka dur- kaum 
31 merasakan kami kami putusan kami pastilah 30 haka 


bal kuntum qauman thaghin (30) Fahaqqa 'alaina qaulu rabbinā inna ladzā-iqūn (31) 


A 72 A E P 
s77 . 7 b 
ÖP Aia gli 3 JA A é Éi 
ai 
orang-2 yang azab da- pada AM sesung- orang-orang adalah 
bersekutu lam hari itu guhnya mereka 32 yangsesat kami kami 


Fa-aghwainakum inna kunnā ghawin (32) Fa-innahum yauma-idzin fil 'adzabi musytarikūn 


dea g Sa Dar TP 
Á h gE A O ii, X á 
kepada dika- apa- adalah Sesungguh- terhadap orang-2 Kami demiki- sungguh 
mereka takan bila mereka nya mereka 34 yang berdosa berbuat anlah Kami 

(33) Inna kadzālika naf'alu bilmujrimīn (34) Innahum kana idzā qila lahum 


dibangkitkan 


pa > d 


i 


an apa sung- 


bah- 
kan 


adalah 
kalian 


a 


guh kami 


a èc T 27 Az 
BS J k Jý 


Mereka 
berkata 


bahkan/ 
tetapi 


sungguh Maka kami telah 
menyesatkan kalian 


7 


33 


17. Dan apakah bapak-bapak kami yang telah 
terdahulu (akan dibangkitkan pula)"? 

18. Katakanlah: "Ya, dan kamu akan terhina" 

19. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya 
dengan satu teriakan saja; maka tiba-tiba mereka 
melihat kebangkitan itu. 

20. Dan mereka berkata: "Aduhai celakalah kita!" 
Inilah hari pembalasan. 

21. Inilah hari keputusan yang 
mendustakannya. 

22. (kepada malaikat diperintahkan): 
"Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta 
teman sejawat mereka dan apa yang dahulu 
mereka sembah, 

23. selain Alloh; lalu tunjukkanlah kepada mereka 
jalan ke neraka. 

24. Dan tahanlah mereka (di tempat perhentian) 
karena sesungguhnya mereka akan ditanya: 

25. "Kenapa kamu tidak tolong menolong?" 

26. Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. 
27. Sebagian mereka menghadap kepada 
sebagian yang lain saling berbantah-bantahan. 

28. Pengikut-pengikut mereka berkata (kepada 
pemimpin-pemimpin mereka): "Sesungguhnya 
kamulah yang datang kepada kami dari kanan. 

29. Pemimpin-pemimpin mereka menjawab: 
"Sebenarnya kamulah yang tidak beriman". 

30. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa 
terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang 
durhaka. 

31. Maka pastilah putusan (atau azab) Tuhan kita 
menimpa atas kita; sesungguhnya kita akan 
merasakan (azab itu). 

32. Maka kami telah menyesatkan kamu, 
sesungguhnya kami adalah orang-orang yang 
sesat. 

33. Maka sesungguhnya 


kamu selalu 


mereka pada hari itu 
orang-orang 


bersama-sama dalam azab dengan 
yang bersekutu. 

34. Sesungguhnya, 
terhadap orang-orang yang berdosa. 


demikianlah Kami berbuat 
35. Sesungguhnya mereka dahulu apabila 
dikatakan kepada mereka: "Tiada Tuhan yang 
berhak disembah melainkan Alloh, maka mereka 
menyombongkan diri”, 


36. dan mereka berkata: "Apakah sesungguhnya 
kami harus meninggalkan sembahan-sembahan 
kami karena seorang penyair gila?" 

37. Sebenarnya dia (Muhammad) telah datang 
membawa kebenaran dan membenarkan para 
rasul. 

38. Sesungguhnya 
azab yang pedih. 
39. Dan kamu tidak diberi pembalasan melainkan 
terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan, 

40. kecuali hamba-hamba Alloh yang dibersihkan 
(dari dosa). 

41. Mereka itu memperoleh rezeki yang tertentu, 
42. yaitu buah-buahan. Dan mereka adalah 
orang-orang yang dimuliakan, 

43. di dalam surga-surga yang penuh nikmat. 

44. diatas dipan mereka berhadap-hadapan. 

45. Diedarkan kepada mereka gelas (atau piala) 
yang berisi minuman dari mata air. 

46. (Warnanya) putih bersih, sedap rasanya bagi 
orang-orang yang minum. 

47. Tidak ada dalam minuman itu unsur yang 
memabukkan dan mereka tiada dihalangi untuk 
meminum minuman itu. 

48. Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang 
tidak liar pandangannya dan bermata jeli, 
49. seakan-akan mereka adalah telur 
tersimpan dengan baik. 

50. Lalu sebagian mereka menghadap kepada 
sebagian yang lain sambil bertanya-tanya. 

51. Berkatalah salah seorang di antara mereka: 
"Sesungguhnya aku dahulu (di dunia) mempunyai 
seorang teman, 

52. yang berkata: "Apakah kamu sungguh- 
sungguh termasuk orang-orang yang 
membenarkan (hari berbangkit)? 

53. Apakah bila kita telah mati dan kita telah 
tanah dan tulang belulang, apakah 
benar-benar (akan 


kamu pasti akan merasakan 


yang 


menjadi 
sesungguhnya kita 
dibangkitkan) untuk diberi pembalasan?" 


54. Berkata pulalah ia: 
(temanku itu)?" 

55. Maka ia menjenguk, lalu dia melihat 
temannya itu di tengah-tengah neraka yang 
menyala-nyala. 


"apakah kamu melihat 


y A > y z x 
pa y - a Ta Aa Y ar SPS or pu "i - a 
. boss 2 - 4 | 
tuhan-2 sungguh akan apa sung- Dan mere- mereka menyom- Alloh ke- tuhan tidak 
kami meninggalkan guhkami ka berkata 35 bongkan diri cuali ada 


la ilaha illal lāhu yastakbirūn (35) Wayaqūlūna a-innā latārikū ālihatinā 


GG AN zara Zare si e2 z7 AN È aT z 
Ar ia g PES a 


2 


Sungguh para dan dia mem- dengan diatelah Bahkan/ orang karena 

kalian 37 rasul benarkan kebenaran datang tetapi 36 gila penyair 
lisyā`irim majnūn (36) Bal jā-a bilhaqqi washaddaqal mursalin (37) Innakum 

D 27 DSA ÆA T P 3 r 

AA (ra) > Zo Az 
GA Bn ot Gg ( aY glia lal 
kalian kalian apa kecu- kalian dibe- Dan pedih azab pasti akan 
kerjakan adalah yang ali ribalasan tidak 38 merasakan 


ladza-iqul `adzābil alim (38) Wamā tujzauna illa mā kuntum ta`malūn 


A o> le 2 Z> 724? D AZ z AN 
G 2, Aii r A v (rs) 
E D) A Ail G) de lobe Y CY 
rezeki bagi Mereka orang-orang yang Alloh hamba- Kecu- 
41 tentu mereka itu 40 ikhlas/dibersihkan hamba ali 39 
(39) Ila “ibādal lāhil mukhlashin (40) Ula-ika lahum rizqum ma`lūm (41) 
[o8 
Za a2 ss y Gr) YA D. O Vaka MI A 
oki m de G adl o 3U oy m Ol 
mereka berha- dipan Di penuh surga Da- orang-2 yang dan Buah- 
dap-hadapan atas 43 nikmat lam 42 dimuliakan mereka buahan 


“ala sururim mutaqabilin 


E, de D. PN sz a’ F e aa AN 
EE ; as G) hii a Ks å G 


Fawākih wahum mukramūn (42) Fijannatin na`īm (43) 


PA Sea - pa n 
bagi orang-2 sedap Putih mata dari piala atas/kepa- Dikelilingkan/ 
yang meminum rasanya 45 air da mereka diedarkan 44 


(44) Yuthāfu `alaihim bika“sim mim ma'in (45) Baidhā-a ladz-dzatil lisy-syaribin 


SA go or pra sa Ze 6 ri 7 Ng N 
Y; DA , 
Gas Akes P DR DIS j RIG 
tidak liar Dan di si- mereka darinya me- dan kerusakan/ dida- Tidak 
pandangan si mereka 47 dihalangi reka tidak memabukkan lamnya ada 46 


(46) Lā fīhā ghauluw wala hum `anhā yunzafūn (47) Wa'indahum qāshirātuth 


j 29A or KE 8? aA De 
atas sebagian Maka terpelihara/ telur Seakan-2 mata/ ujung/ 
mereka menghadap 49 tersimpan baik mereka 48 jelita mata 


tharfi “in (48) Ka-annahunna baidhum maknūn (49) 


FKG IE k O 

A 2. > z J - ) 

o A m h S 
teman bagi- ada- sungguh diantara seorangyang Ber- 

51 ku lah aku mereka berkata kata 50 


ba`dhiy yatasã-alūn (50) Qala qa-ilum minhum inni kana lī qarin (51) 


AN Zonu rI? EAR PEE A b2 
) CAS 2 s\* EA 
Siad od e Jæ 
orang-2 yang sungguh apa sung- 


membenarkan dari guh kamu 
A-idzā mitnā wakunnā turābaw wa`izhāman a-innā 


Fa-aqbala ba`dhuhum `alā 


ZA X rEg SA 
OFUN OFN 
mereka ber- 
tanya-tanya 


sebagian 
yang lain 


AK z A Za ZA r2 lyr 
Mn bis ES Ss ba ale 
apa sung- dan tulang- debu/ danada- kitate- Apakah 


guh kita belulang tanah lah kita lah mati bila 52 
Yaqūŭlu a-innaka laminal mushaddiqin (52) 


Cad 

ag P 

HA 

(Teman itu) 
berkata 


T Pi A P AA GA [3 ga 5 | 2s Ie Cr) [24> 
tlou 3 ol a aa A J» a? On s í 
tengah- di laluiame- Maka ia meli- orang-orang kalian apakah/ la ber- sungguh diberi 
tengah lihatnya hat/menjenguk 54 yang melihat maukah kata 53 pembalasan 


lamadinun (53) Qāla hal antum muth-thali`ūn (54) Fath-thala`a fara-āhu fi sawa-il 


P. Pan A IA Z > yir A” AN z 
pi wr P, K r 7? 2r fa z: z - LA 
Tuhan- nikmat dan jika sungguh kamu kamu bah- demi la ber- 


ku tidaklah 56 celakakanaku hampir-2 wa Alloh kata 55 
jahim (55) Qala tallāhi in kitta laturdin (56) Walaula ni'matu rabbi 


neraka yang 
menyala -2 


pura z7 AN ya s A< AN las Z a pa 
x a) A II a 
kematian Ke- dengan kami/ Apakah orang-orang dari /ter- pasti 


kita/ kami cuali 58 mati kita maka tidak 57 yang dihadapkan masuk aku adalah 
lakuntu minal muhdharin (57) Afama nahnu bimayyitin (58) Illa mautatanal 


D A G aO gia A GI 


besar keuntungan/ benar- ini sung- dengan orang- kami/ dan ti- per- 
60 kemenangan benar ia guh 59 orang yang disiksa kita daklah tama 
ala wamā nahnu bimu'adz-dzabin (59) Inna hādzā lahuwal fauzul `azhīm (60) 


arrg A HER A AN SA $ pa 
a al IN a a Ja 


1 
pohon atau- hidangan lebih Apakah yang orang-2 yang maka hendak- ini Untuk 
kah (tempat) baik demikian itu 61 berbuat lah berusaha seperti 


Limitsli hādzā falya`malil `āmilūn (61) Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz 


k yu S- piy 2 A Ai 
am O ai RI Ii D 


pohon Sesung- fitnah/ Kami men- sungguh zakum 
guhnya ia 63 jadikannya Kami 62 
zaqqūm (62) Inna ja`alnāhā fitnatal lizh-zhalimin (63) Innaha syajaratun 


bagi orang- 
orang yang zalim cobaan 


z Da La AN II Ss UI 

MA LEE K AA GD - "I Sa “AA 
Š $ a5 Gs) | | - 

Sr ESIS, ye Q) modi dl G da 

seakan-2 Dahannya/ neraka yang asal/ dari keluar 

ji seperti buahnya 64 menyala dasar 

takhruju fi ashlil jahim (64) Thal'uha ka-annaha ru-ūsusy syayāthīn 


EROR E A EO 
9- a NAY 9 . A 9 pa pa 9 pa - NAY 
bagi sung- Kemu- perut- darinya maka mereka darinya benar-2 mere- Maka sung- 


mereka guh dian 66 perut memenuhi ka memakan guh mereka 65 
(65) Fa-innahum la-ākilūna minhā famāli-ūna minhal buthūn (66) Tsumma inna lahum 


setan kepala 


Ga) > Aq IN SAN 27 Zi 74 EO) T og 27” CA MR 
< . - ? 

TK qd 2 WA (Sy F Na LT oz Szi Ge 

neraka benar-2 kembali sung- Kemu- air yang sa- dari pasti dipakaikan atas- 

68 kepada mereka guh dian 67 ngat panas (dicampurkan) nya 


“alaiha lasyaubam min hamim (67) Tsumma inna marji'ahum la-ilal jahim (68) 


PR SRP ae 
w IT Er Je E y 
mereka sangat jejak atas Maka sesat 


70 tergesa-gesa mereka mereka 69 mereka 
Innahum alfau aba-ahum dhallin (69) Fahum `alā ātsārihim yuhra`ŭūn (70) 


2A e \ PMI” - 
A i A 
bapak-bapak mereka sungguh 
mendapati mereka 


P Pa DAR p AN Yz P s 2 ai Pa Ts Para 
2 25 gi P b ~) KM 2 2 m K Li- 
L1 
kepada Kami telah Dan orang-orang ke- sebelum telah Dan 
mereka mengutus sungguh 7A: dahulu banyakan mereka sesat sungguh 


Walaqad dhalla qablahum aktsarul awwalin (71) Walaqad arsalnā fihim 


AN Yao Zaag ay e me a A KA 
ESEA) asi Ò A z6 Q) a 


aa 
orang-orang yang akibat/ adalah bagaimana Maka per- pemberi 
73 diberi peringatan kesudahan hatikan 72 peringatan 


mundzirin (72) Fanzhur kaifa kana `āqibatul mundzarin (73) 


56. la berkata (pula): "Demi Alloh, sesungguhnya 
kamu benar-benar hampir mencelakakanku, 

57. jikalau tidaklah karena nikmat Tuhanku, 
pastilah aku termasuk orang-orang yang 
dihadapkan (ke neraka). 

58. Maka apakah kita tidak akan mati?, 

59. melainkan hanya kematian kita yang pertama 
saja (di dunia), dan kita tidak akan disiksa (di 
akhirat ini)? 

60. Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan 
yang besar. 

61. Untuk kemenangan serupa ini hendaklah 
berusaha orang-orang yang berbuat (kebajikan)" 
62. (Makanan surga) itukah hidangan yang lebih 
baik ataukah pohon zakum. 

63. Sesungguhnya Kami menjadikan pohon zakum 
itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. 
64. Sesungguhnya pohon zakum itu ke luar dari 
dasar neraka yang menyala. 

65. Buah pohon zakum itu seperti kepala syaitan. 
66. Sesungguhnya mereka benar-benar memakan 
buah pohon zakum itu, maka mereka memenuhi 
perutnya dengan buah pohon zakum itu. 

67. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum 
itu pasti mereka mendapat minuman yang 
bercampur dengan air yang sangat panas. 

68. Kemudian sesungguhnya tempat kembali 
mereka benar-benar ke neraka Jahim. 

69. Karena sesungguhnya mereka mendapati 
bapak-bapak mereka dalam keadaaan sesat. 

70. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti 
jejak orang-orang tua mereka itu. 

71. Dan sesungguhnya telah sesat sebelum 
mereka sebagian besar dari orang-orang yang 
dahulu, 

72. dan sesungguhnya telah Kami utus pemberi- 
pemberi peringatan (atau rasul-rasul) kepada 
mereka. 

73. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan 
orang-orang yang diberi peringatan itu. 


74. Tetapi hamba-hamba Alloh yang disucikan 
(dari dosa tidak akan diazab). 

75. Sesungguhnya Nuh telah menyeru Kami: maka 
sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan 
(adalah Kami). 

76. Dan Kami telah menyelamatkannya dan 
pengikutnya dari bencana yang besar. 

77. Dan Kami jadikan anak cucunya, orang-orang 
yang melanjutkan keturunan. 

78. Dan Kami abadikan untuk Nuh itu (pujian yang 
baik) di kalangan orang-orang yang datang 
kemudian; 

79. "Kesejahteraan dilimpahkan atas 
seluruh alam". 

80. Sesungguhnya demikianlah Kami memberi 
balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. 

81. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba- 
hamba Kami yang beriman. 

82. Kemudian Kami tenggelamkan (orang-orang) 
yang lain. 

83. © Dan sesungguhnya 
termasuk golongan Nuh. 
84. Ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati 
yang suci. 

85. Ketika ia berkata kepada bapaknya dan 
kaumnya: "Apakah yang kamu sembah itu? 

86. Apakah kamu menghendaki kebohongan ada 
tuhan selain Alloh? 

87. Maka apakah anggapanmu terhadap Tuhan 
semesta alam?" 

88. Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang- 
bintang. 

89. Kemudian 
sakit". 

90. Lalu mereka berpaling membelakanginya. 

91. Kemudian ia pergi kepada berhala-berhala 
mereka; lalu ia berkata: "Apakah kamu (berhala- 


Nuh di 


Ibrahim benar-benar 


ia berkata: "Sesungguhnya aku 


berhala) tidak makan? 


92. Kenapa kamu (berhala-berhala) tidak 
menjawab?" 

93. Lalu dia pergi sambil memukul 
(berhala-berhala itu) dengan tangan kanan. 
94. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan 
bergegas. 

95. Ibrahim berkata: "Apakah kamu menyembah 


patung-patung yang kamu pahat itu? 


mereka 


a a aa Erz TA Aa a N 
m Ei Lob s G Ad al e YI 
a ” - er - 
maka se- Nuh telah me- ikhlas/ Alloh hamba- Ke- 
baik-baik nyeru Kami DaN 74 suci hamba cuali 


illa `ibādal lāhil mukhlashin (74) Walaqad nādānā nūĥħun falani`mal 


> 5 àe 2 
C GETEA | E- | DM GK An a ve) <a> A | 
DR MN Du DT D i 
besar bencana dari dan kelu- Dan Kami telah me- yang memper- 
76 arganya nyelamatkannya T5 kenankan 


mujībūn (75) Wanajjainahu wa-ahlahū minal karbil *azhim (76) 


Par O San ? í [> gai sa Tut lorr 
A ) Ae Ke = f 
( ARI (€) a N oal È A Ws 
Kesejah- orang-2 yang pa- atas- Dan Kami orang-orang me- keturun- Dan Kami 
teraan 78 kemudian da nya tinggalkan 77 yangtetap reka annya jadikan 
Waja'alna dzurriyyatahū humul baqin (77) Wataraknā `alaihi fil ākhirīn (78) Salāmun 


z AN 2 or =y z AN KN? A yz 
Z7, 54 (a) Tae AN y ts z (ya) DAS 3 
SAN IA DS BW IS 
dari sung- orang-2 yang Kami beri seperti sungguh seluruh di Nuh atas 
guhdia 80 berbuat baik balasan demikian Kami 79 alam 


Inna kadzalika najzil muhsinin (80) Innahū min 


Gi 2 © 


“ala nūĥħin fil `ālamin (79) 


PE LORN FS] 


Sa GE 


-z 


dari Dan yang Kami teng- Kemu- orang-orang hamba-hamba 
sungguh 82 lain gelamkan dian 81 yang beriman Kami 

“ibādinal mu“minin (81) Tsumma aghraqnal ākharīn (82) Wa-inna min 

Z > A II, Hu 2 s2 — > AN Ps iat P 
a © a a Pa 

JÓ >l pda A A) sl >l Ap KN AR 

dia ber- Ke- selamat/ aaa Tuhan- dia Ke- Ibrahim golong- 

kata tika 84 suci hati nya datangi tika 83 annya 


syi'atihi la-ibrahim (83) Idz ja-a rabbahu biqalbin salim (84) Idz qāla 


Dog ya A D A Tae C < N 
Aap a 99> Aj a Nar OJAL > Aa P) An $ 
kalian Alloh selain Tuhan Apakah ke- kalian apakah dan ka- kepada 
menghendaki bohongan 85 sembah yang umnya bapaknya 
li-abihi waqaumihi mādzā ta`budūn (85) A-ifkan ālihatan dūnal lāhi turīdūn 
ĜA "i i PEZA SK a D A 
) ya a sha Sa (m) 
w srl g S 
bintang- pada pan- Maka dia semesta dengan anggapan Maka 
88 bintang dangan memandang 87 alam Tuhan kalian apakah 86 
(86) Fama zhannukum birabbil `ālamīn (87) Fanazhara nazhratan fin nujum (88) 
y - AN ý w R IA 
> 7 x AREA [2 29 PEZA A pa aa “s 
KA) Ni) eL Q) a ae öl J% 
22 
berhala-2 kepa- Maka dia membe- darinya Maka mere- D sungguh Lalu dia 
mereka da pergi 90 lakang ka berpaling 89 aku berkata 


Farāgha ila ālihatihim 


KIDS {í ģ 


kalian 
makan 


Faqāla inni saqim (89) Fatawallau `anhu mudbirin (90) 


e a ý AE G) a N 


pukulan atas g kalian meng- tidak bagi me- 
mereka dia pergi 92 ucap /menjawab kalian ngapa 91 
faqāla alā ta“kulūn (91) Mā lakum lā tanthiqūn (92) Farāgha 'alaihim dharbam 


lalu dia 
berkata 


apakah 
tidak 


Y A 
PA of 7 123A Z AN P < PA > 
Sys 5s Q9 Shy X : 
O garn G (8) AA J 6 SS 9 ) 99 Da ai Vs O) d b 
kalian apa apakah kalian (Ibrahim) mereka kepa- Maka mereka dengan ta- 
pahat yang menyembah berkata 94 bergegas danya menghadap 93 ngan kanan 


bilyamin (93) Fa-aqbalu ilaihi yaziffūn (94) Qāla ata`budūna mā tanhitan 


SA 2? vi p P AN par Kid A PRA 
- <| . Pa (1) na A z “|e 

py D b aa a a Ain a PA Gs 

lalu lem- suatu ba- untuk- bangun- Mereka kalian danapa Dia mencip- Dan /pa- 


parkan dia ngunan nya kan berkata 96 perbuat yang takan kalian dahal Alloh 95 
(95) Wallāhu khalaqakum wamā ta`malūn (96) Qālub nū lahū bunyānan fa-alqūhu 


Du AN 
a; © 


O g R S a‘ E O adi g 


wA 
orang-orang lalu Kami ja- tipu dengan- Maka mereka api yang ke 
98 yang hina dikan mereka daya nya menghendaki 97 menyala dalam 


fil jahim (97) Fa-aradū bihi kaidan faja`alnāhumul asfalīn (98) 


dg w p P wr N EE i Ka 
TARA Of dd Ga P) Gas 2l J6; 


AN orr PA 
Q9 Ji D gi 


eaa 1 ar 
orang-orang dari kepa- beri- Tu- Dia akan Tuhan- ke- pergi sungguh Dan dia 
yang saleh daku lah hanku 99 menunjukiku ku pada aku berkata 


Waqala inni dzāhibun ila rabbi sayahdin (99) Rabbi habli minash shalihin 


-25 - 14- A i z \ 24% 
Gul k II y a O 


(Ibrahim) ber- bersa- (anakitu) Maka penyantun/ dengan seo- Maka Kami beri 
berkata usaha manya sampai tatkala 101 sabar ranganak dia kabar gembira 100 
(100) Fabasy-syarnahu bighulamin halim (101) Falammā balagha ma`ahus sa`ya qāla 


e T A 
SB ded Gl 
s so 
(anak) pendapat apakah maka per- aku menyem- bahwa 


berkata kamu hatikanlah belih kamu aku 
yābunayya inni arā fil manāmi anni adzbaħuka fanzhur mādzā tarā qāla 


AN > d 
OD pali a 


PA 


tidurku dalam aku sungguh wahai 
melihat aku Anakku 


Pn & Ta 
JG s} 


É ol DaN sA Ig k ja ci 


orang-orang dari /ter- Alloh meng- jika kamu akan men- kamudi- apa kerjakan wahai 
102 yang sabar masuk hendaki dapatkan aku perintah yang Bapakku 
yã-abatif 'al mā tu“mar satajiduni in sya-al lāhu minash shābirīn (102) 
P, 2 i DECATA T272? s$ ST Tn! 
GS AA D d © sa D G G 
V E? 
Sesung- wahai bah- Dan Kami untuk /di dan dia mem- keduanya Maka 
guhnya 104 Ibrahim wa panggil dia 103 atas kening baringkannya berserah diri tatkala 


Falamma aslamā watallahŭ liljabīn (103) Wa nādaināhu ay yā-ibrāhīm (104) Qad 


z T, A 
7$ * 2A 7 v Z2 gr 
áa aO gai oh a A i i 
benar- ini Sung- orang-2 yang Kami mem- demi- sungguh mimpi kamu telah 
benar ia guh 105 berbuat baik beri balasan kianlah Kami membenarkan 


shaddaqtar ru“yā inna kadzālika najzil muhsinin (105) Inna hādzā lahuwal 


sak DIN U O 
2 p w . e 

A PSR AA A 

pada atasnya Dan Kami yang dengan Dan Kami te- yang suatu 


(Ibrahim) tinggalkan 107 besar sembelihan bus /ganti dia 106 nyata ujian 
bala-ul mubin (106) Wafadaināhu bidzibħin `azhīm (107) Watarakna 'alaihi fil 


> ~ àe y 
12 2A 47 PAN -> , 
ri y ) . 
daa Ss BE © Kay de H UA ZY 
orang-orang Kami mem- Seperti de- Ibrahim atas Kesejah- 


yang berbuat baik beri balasan mikianlah 109 teraan 108 
ākhirīn (108) Salamun 'ala ibrahim (109) Kadzālika najzil muhsinin 


orang-2 yang 
kemudian 


AN > pa z AN 
Da a AN a PAR Lar 2 EA (1) 
Oo D Pr L iai 9 A EA ba A asl Qi) 
we A 7 h x pr p 7 
orang-2 yang hamba-2 dari/ter- sungguh 
beriman Kami masuk dia 110 


dari seorang dengan Dan kami beri ka- 
nabi Ishaq bar gembira dia 111 
(110) Innahu min 'ibadinal muminin (111) Wabasy-syarnāhu bi-is-ħāqa nabiyyam minash 


a a a 
- A A 2 . 

gp Sa go a JD Ne a. 

keturunan dan Ishaq dan atas- Dan Kami orang-orang 

Keduanya dari atas nya berkahi T12 yang saleh 


shalihin (112) Wabāraknā 'alaihi wa`alā is-haq wamin dzurriyyatihima 


96. Padahal Alloh-lah yang menciptakan kamu dan 
apa yang kamu perbuat itu". 

97. Mereka berkata: "Dirikanlah suatu bangunan 
untuk (membakar) Ibrahim; lalu lemparkanlah dia 
ke dalam api yang menyala-nyala itu". 

98. Mereka hendak melakukan tipu muslihat 
kepadanya, maka Kami jadikan mereka orang- 
orang yang hina. 

99. Dan Ibrahim berkata: "Sesungguhnya aku 
pergi menghadap kepada Tuhanku, dan Dia akan 
memberi petunjuk kepadaku. 

100. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku 
(seorang anak) yang termasuk orang-orang yang 
saleh. 

101. Maka Kami beri dia kabar gembira dengan 
seorang anak yang amat sabar. 

102. Maka tatkala anak itu sampai (pada umur 
sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, 
Ibrahim berkata: "Hai anakku sesungguhnya aku 
melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. 
Maka perhatikanlah apa pendapatmu!", la 
menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang 
diperintahkan kepadamu; jika Alloh menghendaki, 
kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang 
yang sabar". 

103. Tatkala keduanya telah berserah diri dan 
Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, 
(nyatalah kesabaran keduanya). 

104. Dan Kami panggillah dia: "Hai Ibrahim, 

105. sesungguhnya kamu telah membenarkan 
mimpi itu, sesungguhnya demikianlah Kami 
memberi balasan kepada orang-orang yang 
berbuat baik. 

106. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian 
yang nyata. 

107. Dan Kami tebus anak itu dengan seekor 
(kambing) sembelihan yang besar. 

108. Kami abadikan untuk Ibrahim itu (pujian 
yang baik) di kalangan orang-orang yang datang 
kemudian, 

109. (yaitu), "Kesejahteraan 
Ibrahim". 

110. Demikianlah Kami memberi balasan kepada 
orang-orang yang berbuat baik. 

111. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba 
Kami yang beriman. 


dilimpahkan atas 


112. Dan Kami beri dia kabar gembira dengan 
(kelahiran) Ishaq, seorang nabi yang termasuk 
orang-orang yang saleh. 

113. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan 
atas Ishaq. Dan dari keturunan mereka berdua, 
ada yang berbuat baik dan ada (pula) yang zalim 
terhadap dirinya sendiri dengan nyata. 

114. Dan sesungguhnya Kami telah melimpahkan 
karunia atas Musa dan Harun. 

115. Dan Kami selamatkan keduanya dan kaum 
mereka berdua dari bencana yang besar. 

116. Dan Kami tolong mereka, maka jadilah 
mereka orang-orang yang menang. 

117. Dan Kami berikan kepada keduanya kitab 
yang sangat jelas. 

118. Dan Kami tunjuki keduanya ke jalan yang 
lurus. 

119. Dan Kami abadikan untuk keduanya (pujian 
yang baik) dikalangan orang-orang yang datang 
kemudian; 

120. (yaitu): "Kesejahteraan dilimpahkan atas 
Musa dan Harun". 

121. Sesungguhnya demikianlah Kami memberi 
balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. 
122. Sesungguhnya keduanya termasuk hamba- 
hamba Kami yang beriman. 

123. Dan sesungguhnya Ilyas 
termasuk para rasul. 

124. (ingatlah) ketika ia berkata 
kaumnya: "Mengapa kamu tidak bertakwa? 
125. Patutkah kamu menyembah (berhala) Ba'i 
dan kamu tinggalkan sebaik-baik Pencipta, 

126. (yaitu) Alloh, Tuhanmu dan Tuhan bapak- 
bapakmu yang terdahulu?" 

127. Maka mereka mendustakannya, karena itu 
mereka akan dihadapkan (ke neraka), 

128. kecuali hamba-hamba Alloh yang disucikan 


benar-benar 


kepada 


(dari dosa). 
129. Dan Kami abadikan untuk Ilyas (pujian yang 


baik) di 
kemudian. 
130. (yaitu): 
Ilyas?" 

131. Sesungguhnya demikianlah Kami memberi 
balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. 
132. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba 
Kami yang beriman. 


kalangan orang-orang yang datang 


"Kesejahteraan dilimpahkan atas 


a 1 1 
\ 2A yA TAA aLe GY) Â >22 a a a 6 Pa g A 
. . ) a PES . w $ 
SP de Uci PAN A PEN 3 ya 
Musa atas/ Kami telah me- Dan yang terhadap di- dan ber- berbuat 
kepada limpahkan karunia sungguh 113 nyata rinya sendiri buat zalim baik 

muhsinuw wazhalimul linafsihi mubin (113) Walaqad manannā 'ala masa 
E -p MN 27 Í| pa P a KAN Ke G&D T 28 Ys 
mbd oE a Le Ges D as 

yang bencana dari dan kaum Dan Kami selamat- dan 

besar keduanya kan keduanya 114 Harun 


wahārūn (114) Wanajjainahuma waqaumahuma minal karbil `azhīm 


aA E > mA AN 
KN 13 NE (n) Zə ï AS A DA Nor LA 
An 1e ) A H Z. s 7 (wo) 
aS ei O i a e aa O 
Kitab Dan Kami berikan orang-orang me- maka adalah Dan Kami 
kepada keduanya 116 yang menang reka mereka menolong mereka Tt 
(115) Wanasharnāhum fakānū humul ghalibin (116) Wa-ātaināhumal kitābal 
WL AN [c sat Ai PIRES AN Taa >24} 
Saa O N a ; wW Kil 
pg x s í JAD 9 W EEO 
Dan Kami yang lurus jalan Dan Kami beri pe- yang sangat 
tinggalkan 118 tunjuk keduanya 117 jelas 


mustabin (117) Wahadainahumash shirāthal mustaqim (118) Watarakna 


PON àe y x 
PES AEA NA yz PA Ga) ?. 5 pa pa 
, Es ) A Kelk 
Ia a dê Si) DAN! 2 & 
dan Musa atas Kesejah- orang ke- pada atas ke- 
Harun teraan 119 mudian duanya 


“alaihima fil Akhirin (119) Salāmun `alā masa wahārūn 


z AN a z y z AN 

a GA W Ai Ss DU a 

g KA S SA <l a A 
dari/ter- Sungguh orang-orang yang Kami mem- seperti de- sungguh 

masuk keduanya 121 berbuat baik beri balasan mikianlah Kami 120 


(120) Inna kadzālika najzil muhsinin (121) Innahuma min 


AN & A >a? PE ET PR PAN 2af 
Gai si si u O ai 
para rasul benar-2 Ilyas Dan 


123 termasuk sungguh 122 
“ibādinal mu“minīn (122) Wa-inna ilyāsa laminal mursalīn (123) 


be 


> 


orang-orang hamba-2 
yang beriman Kami 


” 
pa PETA 2 or [oA SL O SA 27 ~ az AZ 5 
A “ . ) See ha 
Gaal SD IR SAM CO) Si Yad JE a 
sebaik- dan kalian Ba`i (nama Apakah ka- kalian tidak meng- kepada dia ber- Ke- 
baik tinggalkan berhala) lian menyeru 124 bertakwa apa kaumnya kata tika 


Idz qala liqaumihi ala tattaqūn (124) Atad`ūna ba`law watadzarūna ahsanal 


AN 3,27? Ar A pa Sres ON AN ana? 
D A aE {K GG) 
An) oY 2S 229 2) ANI ( BAER 
terdahulu bapak-bapak dan Tuhan Alloh Pen- 
126 kalian Tuhan kalian 125 cipta 


khaliqin (125) Allāha rabbakum warabba aba-ikumul awwalin (126) 


O a a a O a AA a 
UW Na ad oke y Nar OI para K 9 

orang yang ikh- Alloh hamba- Ke- pasti mere- maka sung- Maka mereka 
128 las /disucikan hamba cuali 127 ka dihadapkan guh mereka dustakannya 


Fakadz-dzabūhu fa-innahum lamuĥħdharūn (127) Illa 'ibadal lāhil mukhlashin (128) 


W 7 PON T E A Pa YG x 1- E 
HS a Y A de a O N g al Bi 
seperti de- sungguh Ilyas atas Kesejah- 


mikianlah Kami 130 teraan 129 
Wataraknā 'alaihi fil ākhirīn (129) Salāmun `alā ilyasin (130) 


# A AN lo 2g? 7 > 
Vi i O ai e i 


- 


Dan Kami 
tinggalkan 


orang-orang pada atas- 
kemudian nya 
Innā kadzālika 


pa AN 2 or 
y? r) 72, 2A s 
al eall S 
Luth Dan orang-orang hamba- dari/ sungguh 


sungguh 132 yang beriman hamba Kami termasuk dia 134 
najzil muhsinin (131) Innahū min `ibādinal mu“minīn (132) Wa-inna lūthal 


Kami mem- 
beri balasan 


orang-2 yang 
berbuat baik 


Z A A AN Xs Pe 1242 A lar A 
f3 E4 (we) A P - 2 A 
EIO Ga wi aa 
perem- Ke- semua dan kelu- Kami sela- Ke- para rasul benar-benar 
puan tua cuali 134 arganya matkan dia tika 133 termasuk 


laminal mursalin (133) Idz najjaināhu wa-ahlahu ajma'in (134) Illa `ajūzan 


2 KI a | f <) AN An 
Par Sa K; © 2> 
1 
atas sungguh kalian Dan sesung- orang-orang Kami Kemu- ter- yang 


mereka akan melalui guhnya kalian 136 yang lain binasakan dian 135 tinggal 
fil ghabirin (135) Tsumma dammarnal akharin (136) Wa-innakum latamurrūna 'alaihim 


AN r s ye MM 
a g 


< í D. aI (Ira) a aT NA TAL7 Y) Ya A 

ye AR oD N Sa w J Y Nr Moo 

benar-2 Yunus Dan kalian apakah Dan pada wak- pada waktu 
termasuk sungguh 138 memikirkan maka tidak tu malam 137 pagi 


mushbihin (137) Wabillail afalā ta`qilūn (138) Wa-inna yūnusa laminal 


K i P O Dn DA Í ái 5 Pa 


lalu ada- i dia penuh - Ke- para 
lah dia ikut berundi 140 muatan aiu lari tika 139 rasul 


mursalin (139) Idz abaqa ilal fulkil masyħūn (140) Fasāhama fakāna 


s7 Ki A -i 29 PEETA >24? P 
Yi P ai g Si Kn G 
sungguh Maka ka- ter- ikan Maka me- orang-orang yang dari /ter- 


dia lau tidak 142 cela pi besar nelan dia 141 dibuang /dikalahkan masuk 
minal mud-hadhin (141) Faltaqamahul ħūtu wahuwa mulim (142) Falaula annahū 


AN Ga D ` ~ RA > G a VAN P Pat 
O FE SI Eg ii O i gy É 
mereka di- hari sam- perutnya da- Niscaya 


144 bangkitkan pai (ikan) lam dia tetap 143 
kana minal musabbihin (143) Lalabitsa fi bathnihi ila yaumi yub`atsūn (144) 


orang-2 yang dari /ter- ada- 
bertasbih masuk lah 


Aa ar Aa (ito) Eg Da 18A wri Ay or 
bau ale EK (£0) pa P AA Aa ko 
sebatang atasnya/ Dan Kami sakit dan /se- ke tanah ko- Lalu Kami lem- 
pohon untuknya tumbuhkan 145 dang dia song/ tandus parkan dia 


Fanabadznāhu bil'ara-i wahuwa saqim (145) Wa-ambatnā 'alaihi syajaratam 


[i Dp 
e a ri M ET 2” 
Dn © At a 
Dan Kami jenis dari 
utus dia 146 labu 


O DA KI 


mereka tam- atau ribu se- ke- 
147 bah/lebih ratus pada 
miy yaqthin (146) Wa-arsalnāhu ila mi-ati alfin au yazīdūn (147) 


7 "a 7g 2 HA 

GF] Pera Se Jl 
apakah untuk 
Tuhanmu 


Ayre T BEKA 2A 7 
anak-anak e en waktu yang kepada/ maka Kami beri Lalu mere- 
perempuan kepada mereka 148 tertentu sampai kesenangan mereka ka beriman 


Fa-āmanū famatta`nāhum ilā ħin (148) Fastaftihim alirabbikal banātu 


Lors 7 AN Id sa SAT 

ca A IB) SI i; 
f Nar 

dan perem- Kami men- Atau- anak dan untuk 


mereka puan ciptakan kah 149 laki-laki mereka 
walahumul banūn (149) Am khalaqnal mala-ikata inātsaw wahum 


Z Z ÍI 
E 


malaikat-malaikat 


s ÉGI 


P PON Y A pet > > - 27 

GO D uÅ 5 aa 
D 7? —2 - a A Pe Si 229 E 

Ber- benar-2 mereka kebohongan dari sesungguh- Ingat- menyak- 

anak 151 mengatakan mereka nya mereka lah 150 sikan 


syāhidūn (150) Alā-innahum min ifkihim layaqūlūna (151) Waladal 


133. Sesungguhnya Luth benar-benar termasuk 
para rasul. 

134. (Ingatlah) ketika Kami selamatkan dia dan 
keluarganya (dan pengikut-pengikutnya) semua, 
135. kecuali seorang perempuan tua (isterinya 
yang berada) bersama-sama orang yang tinggal. 
136. Kemudian Kami binasakan orang-orang yang 
lain. 

137. Dan sesungguhnya kamu (hai penduduk 
Mekah) benar-benar akan melalui (bekas-bekas) 
mereka di waktu pagi, 

138. dan di waktu malam. Maka apakah kamu 
tidak memikirkan? 

139. Sesungguhnya Yunus benar-benar termasuk 
para rasul, 

140. (ingatlah) ketika ia lari ke kapal yang penuh 
muatan, 

141. kemudian ia ikut berundi lalu dia termasuk 
orang-orang yang kalah dalam undian (dan dibuang 
ke laut). 

142. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam 
keadaan tercela. 

143. Kalau sekiranya dia tidak termasuk orang- 
orang yang banyak mengingat Alloh, 

144. niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan 
itu sampai hari berbangkit. 

145. G) Kemudian Kami lemparkan dia ke daerah 
yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit. 

146. Dan Kami tumbuhkan untuk dia sebatang 
pohon dari jenis (pohon) labu. 

147. Dan Kami utus dia kepada seratus ribu 
orang atau lebih. 

148. Lalu mereka beriman, karena itu Kami 
anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka 
hingga waktu yang tertentu. 


149. Tanyakanlah (ya Muhammad) kepada 


mereka (orang-orang kafir Mekah): "Apakah untuk 


Tuhanmu anak-anak perempuan dan untuk 
mereka anak laki-laki, 

150. atau apakah Kami menciptakan malaikat- 
malaikat berupa perempuan dan mereka 
menyaksikan (penciptaan itu)? 

151. Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka 
berbohong dengan benar-benar mengatakan: 


152. "Alloh mempunyai anak". Dan 
sesungguhnya, mereka benar-benar berdusta. 

153. Apakah Tuhan memilih (atau 
mengutamakan) anak-anak perempuan dari anak 
laki-laki? 

154. Mengapa bagi kamu (anak laki-laki) ? 
Bagaimana (cara) kamu menetapkan (hal itu)? 

155. Maka apakah kamu tidak memikirkan? 

156. Atau apakah kamu mempunyai bukti yang 
nyata? 

157. Maka bawalah kitabmu, jika kamu adalah 
orang-orang yang benar. 

158. Dan mereka adakan (hubungan) nasab 
antara Alloh dan jin. Dan sesungguhnya jin 
mengetahui bahwa mereka benar-benar akan 


dihadapkan (ke neraka), 

159. Maha Suci Alloh dari apa yang mereka 
sifatkan, 

160. Kecuali hamba-hamba Alloh yang ikhlas. 
kamu dan apa-apa 


161. Maka sesungguhnya 
yang kamu sembah itu, 
162. Sekali-kali tidak 
(seseorang) terhadap Alloh, 
163. kecuali orang-orang yang akan masuk 
neraka yang menyala. 

164. Tiada seorangpun di antara kami (malaikat) 
melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu, 
165. dan sesungguhnya kami benar-benar bersaf- 
saf (dalam menunaikan perintah Alloh). 
166. Dan sesungguhnya kami 
bertasbih (kepada Alloh). 

167. Sesungguhnya mereka benar-benar akan 
berkata: 

168. "Kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah 
kitab dari (kitab-kitab yang diturunkan) kepada 
orang-orang dahulu, 

169. niscaya kami akan jadi 
ikhlas". 

170. Tetapi mereka mengingkari Al Quran; maka 
kelak mereka akan mengetahui (akibat keingkaran 
mereka itu). 

171. Dan sesungguhnya telah berlaku ketetapan 
Kami bagi hamba-hamba Kami yang menjadi rasul, 
172. (yaitu) sesungguhnya mereka itulah yang 
pasti mendapat pertolongan. 

173. Dan sesungguhnya tentara Kami itulah yang 
pasti menang, 

174. Maka berpalinglah kamu (Muhammad) dari 
mereka sampai waktu tertentu. 


dapat menyesatkan 


benar-benar 


hamba Alloh yang 


Go) Pa -Îi w ÎN Z A Go) Yrs. y ZA En 
Ar Arga de pJ áho CO OPA m- 9 
anak atas /dari- anak-anak Apakah Dia benar-benar dan sesungguh- Alloh 
153 laki-laki pada perempuan memilih 152 berdusta nya mereka 


lāhu wa-innahum lakādzibūn (152) Ash-thafal banāti `alal banin (153) 


& 
3 24 6 pla Ia zÍ Goo) Erost RE Sii o P ni SS se E 
a hl 5 í a N j TI SD J 
nyata kekuasa- bagi Atau- kalian ingat/ Maka kalian berhukum/ bagai- bagi Meng- 
an /bukti kalian kah 155 memikirkan tidaklah 154 menetapkan mana kalian apa 


Mā lakum kaifa taħkumūn (154) Afalā tadzakkarūn (155) Am lakum sulthānum mubin 


1212 "9! Asrr AN M2. sa ba A P 
Mi Up Da Ai E 


© 


jin dan antara Dan mereka orang-orang kalian jika dengan ki- Maka datang- 
antara Dia adakan 157 yang benar adalah tab kalian kan/bawalah 156 
(156) Fa“tū bikitābikum in kuntum shadiqin (157) Waja`alū bainahū wabainal jinnati 
EA y / y 2A CA a 24% >37 A 2r DAs & 
dari Alloh Mahasuci pasti mereka sungguh jin menge- dan sesung- nasab/hu- 
apa 158 dihadapkan mereka tahui guhnya bungan 
nasaba walaqad `alimatil jinnatu innahum lamuħdharūn (158) Subhanal lāhi `ammā 
AN Yeo garr Anr AN z> 72a? y p 7 AN Lya QU 
MW Sa KE C) Sudi G9) S5 
kalian danapa Maka sung- orang-orang Alloh hamba- Ke- mereka 
161 sembah yang guh kalian 160 yang ikhlas hamba cuali 159 sifatkan 
yashifūn (159) Illa 'ibadal lāhil mukhlashin (160) Fa-innakum wamā ta`budūn (161) 
w E A -i D AAA FAS Ya az P osr 
A ( ) 2 ba ( ) CAR 2 -o 
NI a C ona | Ji A NI Q h rsa alce al G 
ke- dianta- Dan neraka yang sampai/ dia siapa Ke- dengan mem- atas /terha- ka- Tidak- 


cuali rakami tidak 163 menyala masuk yang cuali 162 
Ma antum `alaihi bifatinin (162) Illa man huwa shālil jahim (163) 


perdayakan 
Wama minna illa 


dap-Nya lan lah 


ke 
LA DM aor Aa ao) AT 217 O GAI A E A 
(©) a RES B) 9 ( ) 99 | od BF 9 ( P A pi a) 
orang-orang benar-2 Dan sung- bersaf- benar-2 Dan sung- tertentu kedu- bagi- 
yang bertasbih kami guhkami 165 saf kami guhkami 164 dukan nya 


Wa-innā lanaħnush shāffūn (165) Wa-innā lanahnul musabbiħūn 


Bs e i O Sa e 


lahū maqāmum ma`lūm (164) 


r EN Yeh, A” 
SJ AN! a 


Niscaya orang-2 dari penga- disisi sekiranya pasti mereka mereka Dan 
kami jadi 168 terdahulu jaran kami 167 akan berkata adalah sungguh 166 
(166) Wa-in kana layaqūlūn (167) Lau-anna `indanā dzikram minal awwalin (168) Lakunna 

21ks [28127 PEZA [d K (nm) <> 72 A A ae 

- AO Y Qn 2y So g y a IA A Su 
Dan sesung- mereka akan maka dengan- Maka mereka orang-orang Alloh hamba- 

guhnya 170 mengetahui kelak nya mengingkari 169 yang ikhlas hamba 
“ibādal lāhil mukhlashin (169) Fakafarū bih fasaufa ya`lamūn (170) Walaqad 

jiz Zoar aar? ss Z CO) j z 

s ©aa ai K 

93 N W he 

Dan orang-2 yang men- bagi A yang men- bagi hamba-2 kalimat/ke- telah 
sungguh 172 dapat pertolongan mereka mereka 171 jadi rasul Kami tetapan Kami berlaku 


sabaqat kalimatunā li`ibādinal mursalin (171) Innahum lahumul manshūrūn (172) Wa-inna 


A 3 {g Pe 2927 a C) [2A fi si a 
maka Dan La valgu se- dari Maka ber- yang mengalah- bagi tentara 
kelak pada mereka 174 tertentu hingga mereka palinglah 173 kan /menang mereka Kami 


jundanā lahumul ghālibūn (173) Fatawalla `anhum hatta hin (174) Wa-abshirhum fasaufa 


eR POA 2r mn) 2A ror zaza PA Dp 2A 

Bp A ) (wo) . 
La kea Jy pE Oglan Glial ( Anas 
maka sangat di halaman (azab) Maka mereka minta Apakah maka de- 


buruk mereka turun apabila 176 disegerakan ngan azab Kami 175 
yubshirūn (175) Afabi'adzabina yasta`jilūn (176) Fa-idzā nazala bisahatihim fasa-a 


mereka akan 
melihat 


Par Pa AN b2 2527 Goss AN 2 27A? Baa 
D guð pe (wa) | So SS E Jys C il ceo 


zer 7 
maka Dan lihatlah waktu se- dari Dan berpa- orang-orang yang pagi 
kelak terangkanlah 178 tertentu hingga mereka linglah 177 diberi peringatan hari 


shabahul mundzarin (177) Watawalla 'anhum hatta ħin (178) Wa-abshir fasaufa 


Da i Fr A H M p a an PAR a AN A 27A 2A 
É l s A (C( pan 

D D P) 3) n7 —? 
mereka dari apa keperkasaan/ Tuhan /Pe- Tuhan Mahasuci 


180 sifatkan yang kemuliaan melihara kamu 179 
yubshirūn (179) Subhana rabbika rabbil `izzati `ammā yashifūn (180) 


mereka akan me- 
lihat /mengetahui 


AN La Sai w ` Ao r AN t a 2a? Pi TA a 
DA DIANA PA 
seluruh Tuhan /Pe- bagi Dan se- 


182 alam melihara Alloh gala puji 181 
Wasalamun 'alal mursalin (181) Walhamdu lillahi rabbil `ālamin (182) 


Dan kese- 
jahteraan 


para rasul atas 


175. Dan terangkanlah kepada mereka (tentang 
azab Kami), maka kelak mereka akan melihat (azab 
itu). 

176. Maka apakah mereka meminta supaya siksa 
Kami disegerakan? 

177. Maka apabila siksaan itu turun dihalaman 
mereka, maka amat buruklah pagi hari yang 
dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu. 
178. Dan berpalinglah kamu dari mereka sampai 
waktu tertentu. 

179. Dan terangkanlah kepada mereka (tentang 
azab Kami), maka kelak mereka akan melihat (azab 
itu). 

180. Maha Suci Tuhanmu yang mempunyai 
keperkasaan dari apa yang mereka sifatkan. 

181. Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para 
rasul. 

182. Dan segala puji bagi Alloh, Tuhan seluruh 
alam. 


